-3 UNIVERSITAS INDONESIA Gedung Sekolah limu Lingkungan 
Ý SEKOLAH ILMU LINGKUNGAN T. 6221-0024710, Manna Png 100 


F. 62-21-31922269 
E. sil@ui.ac.id | www.sil.ui.ac.id 
Nomor  : S-0539/UN2.F13.D1/HMI.01/2023 23 Mei 2023 
Perihal — : Penyampaian Informasi Pendaftaran Mahasiswa Baru 
Gelombang II SIL 


Lampiran : Flyer 


Yth. 
Universitas Islam Negeri Jakarta 
Jl. Ir H. Juanda No.95, Cemp. Putih, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15412 


Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia (SIL UI) adalah program pascasarjana khusus yang 
bersifat multi/lintas displin ilmu dengan jenjang pendidikan magister dan doktor. 


Tujuan SIL UT adalah menjadi pusat unggulan inovatif pada ilmu lingkungan yang berorientasi pada 
pembangunan berkelanjutan dalam rangka kebijakan Universitas Indonesia sebagai Universitas riset 
unggulan di tingkat nasional dan internasional. 


Jenjang Pendidikan Magister di SIL UI terdiri dari 2 program studi, yaitu : 


1. Program Studi Magister Ilmu Lingkungan 
2. Program Studi Magister Manajemen Bencana 


Jenjang Pendidikan Doktor di SIL UI terdapat 1 program doktor, yaitu : 
|. Program Doktor Ilmu Lingkungan 
Bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa, Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia 


membuka pendaftaran mahasiswa baru gelombang II (Semester Gasal) tahun akademik 2022/2023 pada 
tautan http: 'penerimaan.ui.ac.id dengan jadwal sebagai berikut: 


Pendaftaran: 19 Mei — 26 Juni 2023; Ujian: 2 Juli 2023, Hasil Seleksi: 25 Juli 2023. 


Informasi tambahan bahwa akan diselenggarakan UI Open Days pada tanggal 27-28 Mei 2023 pukul 
09.00 - selesai di Balairung Kampus UI Depok. 


Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat menyebarluaskan informasi ini pada instansi yang Bapak/Ibu 
pimpin. Besar harapan kami Bapak/Ibu dapat ikut berpartisipasi dengan mendaftar sebagai mahasiswa 
Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia. 


Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih. 


NUP10012181021321 1691 


SISTEM PENDIDIKAN 


Pendidikan diselenggarakan dengan pola perkuliahan menggunakan Sistem Kredit Semester 
(SKS). Beban studi untuk penyelesaian Program Magister (S2) Sekolah Ilmu Lingkungan sejumlah 40 
SKS termasuk Tesis. Masa studi program ini adalah 4 semester dan paling lama 6 semester. 


PROGRAM KULIAH SYARAT PENDAFTARAN 

Perkuliahan dilaksanakan di Kampus Ul Salemba © Lulus S1 (Semua Jurusan) S E KO LA tah 

Gedung Sekolah Ilmu Lingkungan atau Online. © Untuk lulusan luar negeri, Ijazah harus mendapatkan 

Kelas Reguler Pagi penyertaan dari Dikti, Kementerian Pendidikan dan | L M U 
Senin s/d Kamis, 08.00-16.00. Kebudayaan 

Kelas Reguler Sore © Mendaftar Online ke: http://penerimaan.ui.ac.id L | N G K U N G A N 
Senin s/d Kamis, 17.00-21.30 © Membayar uang pendaftaran sebesar Rp 1.300.090 

Kelas Reguler Akhir Pekan (AP) @ Mengikuti ujian saringan TPA dan Bahasa Inggris. 


Jumat s/d Sabtu, 16.00-21.30 & 08.00-16.00 


Pendaftaran sri dilihat di 


BIAYA PENDAFTARAN / PENDIDIKAN 


KELAS REGULER 
«Dana Pengembangan Rp. 15.000.000,- (semester 1 saja) 
* Biaya Operasional Pendidikan (BOP): RP. 15.000.000,- (tiap semester) 


KELAS REGULER AKHIR PEKAN (AP) 
«Dana Pengembangan Rp. 15.000.000,- (semester 1 saja) 
* Biaya Operasional Pendidikan (BOP): RP. 20.000.000,- (tiap semester) 


Biaya Pendidikan per semester dapat berubah sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Rektor 
tentang biaya pendidikan pada saat mendaftar. 


MITRA KERJASAMA 


© The Center for Southeast Asian Studies (CSEAS), Kyoto University 
© Project Southeast Asia (PSEAS), University of Oxford 

© The Graduate School of Global Food Resources (GFR), Hokkaido University 
© The Graduate School of Asian and African Areas Studies (ASAFAS), Kyoto University 


www.sil.ui.ac.id 


— 2023) 


DEFINISI ILMU LINGKUNGAN 
Program Magister Program Studi Ilmu Lingkungan memiliki visi, misi dan tujuan, sebagai berikut 


Tujuan 

Program Magister Program Studi Ilmu Lingkungan mempunyai tujuan menjadi pusat unggulan inovatif 
pada bidang ilmu lingkungan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dalam rangka kebijakan 
Universitas Indonesia sebagai universitas riset unggulan di regional dan menjadi Guru Bangsa, 


VISI MISI 

Visi Program Magister @ Mendidik sumber daya manusia agar memiliki daya analisis dan pemikiran 
Program Studi Ilmu yang konstruktif serta inovatif dalam kajian ilmu lingkungan dengan tiga 
Lingkungan adalah menjadi pilar utama lingkungan, ekonomi, dan sosial. 


pusat unggulan dan inovatif @ Mengembangkan peranan dan profesionalisme sumber daya manusia 
pada bidang kajian ilmu dengan kemampuan penalaran yang kritis dan memiliki kemampuan 


lingkungan yang praktis di bidang ilmu lingkungan memiliki pendekatan interdisiplin ilmu 
berorientasi pada pengetahuan, teknologi, dan sosial budaya. 
pembangunan © Mengembangkan riset-riset di bidang kajian ilmu lingkungan yang 
berkelanjutan. berstandar nasional dan internasional yang mampu mengantarkan 
Indonesia ke era global. 
@ Memberikan darma bakti kepada masyarakat berupa pengembangan 
IPTEK, model, dan pemecahan berbagai masalah. 
PENGAJAR & KEPAKARANNYA 


Prof. Dr. ir. Djoko Mulyo Hartono S.E., M.Eng (Teknik Lingkungan) 

Prof. Kosuke Mizuno (Ekonomi Lingkungan) 

Prof. Dr. dr. Rachmadhi Purwana, S.K.M. (Sistem Manajemen Bencana) 

Dr. dr. Tri Edhi Budhi Soesilo, M.Si. (Pemodelan Lingkungan) 

Dr. Ahyahudin Sodri, S.T., M.Sc. (Pengelolaan Energi dan Pemodelan Lingkungan) 
Dr. Ir. Dwi Nowo Martono, M.Si. (Proteksi Lingkungan) 

Dr. Evi Frimawaty S.PL, M.Si (Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup, Pertanian Berkelanjutan) 
Dr. Fatmah, SKM., M.Si (Gizi dan Manajemen Kebencanaan) 

Dr. Hayati Sari Hasibuan, S.T., M.T (Lingkungan Perkotaan dan Pembangunan Berkelanjutan) 
Dr. Herdis Herdiansyah, S.Fil.i., M.Hum. (Sosial Humaniora dan Filsafat Lingkungan) 
Dr. ir. Mahawan Karuniasa, MM (Perubahan Iklim dan Pengelolaan Lingkungan) 

Drs. Raldi Hendro Koestoer, M.Sc., Ph.D, APU (Geografi Lingkungan) 
Dr. Ir. Sri Setiawati, MA (Ahli Pengelolaan SDA) 

Dr. Jamal Gawi (Ahli Konservasi Lingkungan) 

Mari Mulyani, Ph.D (Ahli Lingkungan Internasional) 
Ninasapti Triaswati S.E., M.Sc., Ph.D. (Ekonomi Lingkungan) 
Dr. Suyud Warno Utomo (ahli Kesehatan Lingkungan) 

Dr. Udi Syahnudi (Ahli Audit Lingkungan) 

Dr. Yuki Mahardhito Adhitya Wardhana, S.Hut, Msi. (Manajemen Risiko Lingkungan) 


& 


KURIKULUM 


DAFTAR MATA KULIAH 


PILIHAN PEMINATAN 

Prinsip Ilmu Lingkungan 1. Peminatan Pembangunan Berkelanjutan (PPB) 
n nini 2. A E 
Sistem Kehidupan Manusia dan Lingkungan Lingkungan 


Penataan Ruang dan Analisis Wilayah 3. Peminatan Perubahan Iklim dan Konservasi 
Lingkungan (PIKL) 


YOU ART 


Hukum Lingkungan dan Kebijakan Publik 
Pangan, Energi, dan Air Berkelanjutan 
MATA KULIAH PEMINATAN PPL: 


AKREDITASI 
Program Magister Program Studi Ilmu Lingkungan telah terakreditasi UNGGUL oleh Badan Akreditasi 


Perguruan Tinggi (Berdasarkan SK Dikti No.12388/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/X1/2021) 


rowo EMil Salima no 


